06-05-22 - kursus akuntansi excel di surabaya 


Judul: Kuasai Keterampilan Jago Financial Reporting dengan Kursus Akuntansi 
Excel di Surabaya 


Seo: Kursus Akuntansi Excel di Surabaya, Laporan Keuangan Beres! 


Deskripsi: Anda tidak bisa membuat laporan keuangan dengan cepat dan lebih 
detail? Biar Anda jadi jago ikuti Kursus Akuntansi Excel di Surabaya 


Isi: kursus akuntansi excel di surabaya 


Anda tertarik dengan pekerjaan mengolah data keuangan? Ingin belajar hingga 
ke tingkat mahir? Jago buat laporan keuangan hanya dengan mengikuti kursus 
akuntansi excel di Surabaya. Program studi ini sudah lama diselenggarakan dan 
telah banyak alumni yang berhasil setelah mengikuti kegiatan kursus ini. 
Pastinya juga sudah mendapatkan profesi jenjang karir yang sesuai dan 
diinginkan. 


Belajar menjadi seorang akuntan atau bekerja di finance team menjadi idaman 
semua orang, karena tidak semua orang bisa mendapatkan prospek kerja 
tersebut. Sebab, mereka harus memiliki skill yang kompeten dalam proses 
pembuatan dan pengelolaan data keuangan dengan cepat, mudah dan 
terperinci. Anda bisa mendapatkan ilmu tersebut dengan mengikuti kegiatan 
kursus ini. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga! 


Tren laporan keuangan menggunakan akuntansi excel 


Microsoft office pada jaman ini sudah bukan suatu hal yang asing untuk 
didengar. Era yang semakin canggih membuat semua kalangan; anak-anak, 
remaja, dewasa bahkan lansia sudah tahu apa itu microsoft office. Sebab, 
modern ini pekerjaan telah menggantungkan nasib pada teknologi untuk 
memudahkan pekerjaan dan pastinya membuat hasil pekerjaan jauh lebih baik, 
rapi dan jelas. Microsoft office ini banyak bagiannya dan yang sering dikenal 
adalah Word, Excel dan PowerPoint. Ketiganya sangat membantu pekerjaan 
kantoran menjadi lebih efektif dan efisien. 


Salah satu bagian microsoft office sering digunakan dalam pekerjaan kantoran 
yaitu Excel. Software ini dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang 
membutuhkan pengelolaan data (terutama data angka). Sebab excel memiliki 
banyak fitur yang memudahkan perhitungan yang mudah atau rumit menjadi 
lebih cepat dan teliti. Banyak rumus yang tersedia dalam Excel khusus untuk 
perhitungan aritmatika dan statistika. Oleh karena itu, software ini sering 
digunakan oleh mereka yang bekerja di bidang akuntansi, keuangan, 
administrasi, dll. 


Biasanya excel digunakan untuk pengerjaan laporan keuangan, pembuatan dan 
pencatatan dalam pembukuan kas dan banyak lagi. Memiliki skill akuntansi excel 
memberikan manfaat bagi Anda yang ingin mempelajarinya. Keterampilan ini 
sangat diminati di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Kompetensi 


yang dimiliki seorang akuntan atau finance sangat berkualitas (tidak abal-abal) 
dan pastinya harus profesional. Untuk menguasai skill tersebut, Anda tidak perlu 
repot harus mempelajari segalanya serba sendiri. Anda dapat mengikuti kursus 
akuntansi excel bersama Flashcom. Materi yang tersedia dimulai dari yang 
sederhana hingga rumit, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Berikut materi 
yang akan dipelajari di kursus akuntansi excel. 


Standar kompetensi kursus akuntansi excel 
Materi 1: 


- Dasar-dasar Excel 

- Memahami fungsi menu bar 

- Mengerti dan praktik langsung dengan worksheet 
- Memahami fungsi kolom dan baris, sel dan range 


Materi 2: 


- Membuat tebel dan rumus aritmatika 

- Mengolah data biasa dan master data 

- Mengerti cara menghitung tenaga kerja, biaya operasional dan biaya 
bahan baku 

- Mengerti cara membuat laporan hasil penjualan menggunakan sistem dan 
database 


Materi 3: 


- Pelajari cara menghitung tagihan, untung dan rugi. 

- Mengerti cara membuat nota penjualan dan laporan sisa barang penjualan 
- Memahami cara membuat slip gaji dan database karyawan 

- Pelajari cara membuat kwitansi barang masuk dan keluar. 

- Paham menggunakan analisis safety stock 


Materi 4: 


- Membuat forecasting dengan rumus sederhana dan kompleks 

- Menggunakan rumus untuk menentukan jumlah sel, gradien, dan 
peringkat. 

- Mencari data dan nilai dengan rumus 

- Menyortir data dan membuat grafik 

- Membuat sistem identifikasi dengan kode 


Semua materi yang telah tersedia telah diatur seserdehana mungkin agar 
pemula sekalipun mudah mengerti. Anda ingin mengikuti kursus akuntansi excel 
di Surabaya? Kami dengan senang hati mengulurkan untuk Anda yang ingin 
menaikkan level kompetensi diri dengan mempelajari dan menguasai skill yang 
berkualitas. Kami akan memberikan pelayanan terbaik dengan menyediakan 
trainer profesional (pastinya sudah berpengalaman di bidangnya dan dari 
kalangan akademis praktisi), belajar dengan nyaman dan santai karena jadwal 
belajar bisa ditentukan sefleksibel mungkin dan tersedia modul serta sertifikat 


untuk Anda. Segera hubungi customer service kami melalui chat WhatsApp atau 
telepon di 0816 1500 8008. 


